HUKUM HAJR DALAM SYARIAT ISLAM 



Bagian Keenam 

MACAM-MACAM HAJR 

Telah berlalu pada artikel sebelunnnya, penyebutan dalil-dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan annalan 
Salaf seputar nnasalah haj'r. Dari itu sennua kita sinnpulkan bahwa haj'r terbagi nnenjadi dua nnacann; 

1. Haj'r yang dilarang. 

2. Haj'r yang disyariatkan. 



1. HAJRYANG DILARANG 

Jenis hajr yang terlarang ini telah disebutkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallann dalann 
hadits-haditsnya, diantaranya; 



a. Sabda Beliau shallallahu 'alaihi wasallann: 



JiSil jUC' \ j£ j i\ j^\Sl '\ jAjüjLkj Vj '\ jjJaC'ljJ V 

^ui (jjâ öLLi a\ (J?^ ^ j j^) 

"Janganlah kalian saling nnennbenci, saling nnendengki, saling nnennbelakangi, dan jadilah 
kalian hannba-hannba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bsgi seorang nnuslinn 
nnendiannkan saudaranya nnelebihi tiga hari." [Muttafaqun 'alaihi, dari shahabat Anas] 

b. Sabda Beliau shallallahu 'alaihi wasallann: 

ü^j^ '•iJ^. ^cJ^ tij^ j44^- 

^!)LjdlU lijj L^^^ J L>^^)*:JJ 



"Tidak halal bagi seorang nnuslinn nnendiannkan saudaranya nnelebihi tiga nnalann, (jika 
bertennu) yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya 
adalah yang nnennulai nnengucapkan salann." [Muttafaqun 'alaihi, dari shahabat Abu 
Ayyub al-Anshari] 



c. Sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallann: 



aIc' (jâl ^(JjUa^I ^ jJj c^jJJjVI ^j^ ^^^^^ ^\ ^i ^Jâj" 

C^liLja) ^LJ^) (J^J Clljl^ ^^^^ ^ 



^ Hulcum Hajr Dalam Syariat Islam 1 



"Sesungguhnya pintu-pintu surga dibul<a pada hari Senin dan kannis. Sennua dosa hannba 
yang tidak nnenyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diannpuni, kecuali bagi 
orang yang antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan." Lalu 
dikatakan: 'Tangguhkanlah dua orang ini hingga nnereka berdannai! Tangguhkanlah dua 
orang ini hingga nnereka berdannai! Tangguhkanlah kedua orang ini hingga nnereka 
berdannai!" [HR. Muslinn, dari shahabat Abu Hurairah] 

Berkata al-Khaththaabi rahinnahullah ketika nnenjelaskan hadits Ka'ab bin Malik: "Pada 
hadits ini nnennberikan faedah bahwa harannnya haj'r antara sesanna nnuslinn lebih dari 
tiga hari, hanyalah terkait dengan saling nnencerca, nnendengki atau karena nnelalaikan 
hak-hak persaudaraan atau yang sennisalnya yang terjadi diantara nnereka, bukan terkait 
dengan pernnasalahan aganna, karena sesungguhnya nnenghajr ahlul ahwa (para 
pengekor hawa nafsu) dan ahlul bid'ah berlaku terus-nnenerus tanpa ada batasan waktu 
atau zannan, selanna belunn tannpak pada nnereka taubat dan kennbali kepada kebenaran. 
[Ma'aalin as-Sunan: 4/296] 

Berkata an-Nawawi rahinnahullah: "Larangan nnenghajr (saudaranya) lebih dari tiga hari, 
hanyalah terkait dalann nnasalah pribadi dan nnasalah nnateri duniawi." [Syarah an- 
Nawawi: 13/106] 

Dari sini kita sinnpulkan bahwa seorang nnuslinn diharannkan nnenghajr saudaranya lebih 
dari tiga hari adalah karena pernnasalahan pribadi atau nnateri duniawi. Jika dia 
nnendiannkan saudaranya disebabkan hal tersebut, nnaka dia berdosa. 

Berkata Ibnu Hajar rahinnahullah: "Hadits-hadist ini dijadikan sebagai dalil bahwa 
barangsiapa berpaling dari saudaranya yang nnuslinn dan tidak nnau nnengajaknya bicara 
serta nnennberi salann, nnaka dia berdosa. Yang dennikian itu, karena dinafi'kannya 
kehalalan (dalann hadist) nnengandung konsekuensi bahwa hal tersebut harann 
(dilakukan), sedangkan orang yang nnelakukan perbuatan yang harann akan berdosa. 
Berkata Ibnu 'Abdil Bar: Mereka (para ulanna) bersepakat atas larangan nnenghajr 
(saudaranya) lebih dari tiga hari, kecuali jika nnennang dia takut jika berbicara dengannya 
akan nnerusak agannanya atau akan nnennasukkan kedalann dirinya atau dunianya suatu 
kennudaratan. Jika nnennang dennikian, nnaka tidak nnengapa, karena terkadang hajr yang 
baik lebih tepat daripada pergaulan yang nnennbahayakan (agannanya)." [Fathul Bari: 
10/496] 

Wallaahul nnuwaffiq. 



Disusun oleli Abu 'Ubaidali Iqbal bin Damiri al-Jawy, 21 Jumadal Ula 1436/ 12 Maret 
2015_di Kota Ambon Manise. 

Silahlcan ]<:unjungi blog l<:ami untul<: mendapatl<:an artilcel lcami yang lainnya dan mengunduh 
PDF-nya serta 2 aplil<:asi android Fomm KIS di : 

www.pelaiaranfommkis.com atau www.pelaiarankis.blogspot.com 



^ Hukum Hajr Dalam Syariat Islam 2 



